


KAMU TEMAN 
LAMA ANAK SAYA 
DAN TAEYONG? 










BE, BENAR. 





DAN LAGI SEPERTINYA 
KAMU SANGAT DEKAT 
DENGAN TAEYONG. 












...SAMPAI BEBERAPA HARI 
YANG LALU SAYA MENDUDUKI 
POSISI MANAJER PERUSAHAAN 
JADI SAYA SUDAH BERTEMU 
BANYAK ORANG. 


MESKIPUN-SEKARANG 
SUDAH SAYA) SERAHKAN| 
PADA АМАК! SULUNG 
SAYA DAN/AYAHNYAE 













JADI BISA DIBILANG SAYA 
BISA TAHU KIRA-KIRA APA 
YANG DIPIKIRKAN SESEORANG 
SAAT MELIHATNVA. 















. KALAU MELIHAT 
EKSPRESIMU, SEPERTINVA 
SAVA NGGAK PERLU 
BICARA PANJANG. 










KALAU KAMU 
SENDIRI MERASA 
INI NGGAK BENAR, 
HENTIKANLAH. 


MESKIPUN JUHEE MASIH 
SEPERTI ANAK KECIL DAN ADA 
SISI NGGAK DEWASANYA, 
TAPI KAMU NGGAK 
BEGITU KAN. 


DARI YANG KULIHAT 
SEPERTINYA KAMU JUJUR DAN 
DEWASA LEBIH CEPAT KARENA SUDAH 
MENGALAMI BANYAK KESULITAN. 





SEANDAINYA 
AYAH TAEYONG TAHU, 
BUKANKAH HUBUNGANNYA 
DENGAN AYAHMU JUGA JADI 
NGGAK NYAMAN? 


PADAHAL MELIHAT 
HUBUNGAN PRESDIR 
SEBUAH PERUSAHAAN DENGAN 
SOPIRNYA YANG DEKAT ITU 
SESUATU YANG BAGUS. 














..5АҮА ТАНУ BETAPA 
BESARNYA АКТІ PERASAAN 
CINTA BAGIMU. 





КАМИ DAN JUGA 
JUHEE SEKARANG MUNGKIN 
TIDAK BISA BERPIKIR 

JERNIH. 


ТАР! КАТАП 
MAU BICARA JAHAT, 
APA PUN YANG TERJADI DI 
DUNIA INI... 





PERASAAN 
SEPERTI ITU HANYA 
SEMENTARA DAN KENYATAAN 
AKAN TERUS BERLANJUT. 















SAYA VAKIN KAMU 
YANG CERDAS PASTI 
MENYADARI HAL INI. 





SAYA HANYA 
MENYAMPAIKAN HAL 
YANG PASTI. 







.. SAYA HARAP KAMU 
YANG SUDAH DEWASA 
INI MEMBUAT PILIHAN 
TEPAT. 






SEBAGAI IBU JUHEE, 
SUDAH PASTI BELIAU 
DATANG SEPERTI INI. 









KARENA ORANG RENDAHAN 
SEPERTIKU MENEMPEL DENGAN 
ANAKNYA TERSAYANG. 


ΑΡΑ YANG 
AKAN IBUKU KATAKAN? 
APA IBU JUGA AKAN 
SEPERTI IBU JUHEE? 





PADA 
AKHIRNYA... 





ч АРА YANG AKAN TERJADI? 


— T. 





GOLDEN 
SPOON 


EPISODE 83 


CERITA & GAMBAR HD3 


IBU MAMPIR SEBENTAR 
SEBELUM KERJA ТАР! ADA 
JUHEE DI KAMARMU... 













KAMU SELALU 
BERSIH-BERSIH DAN MASAK 
SENDIRI JADI 





IBU PIKIR KAMU HIDUP 
DENGAN SEHAT TAPI TERNVATA 

JUHEE VANG MELAKUKAN 
ITU SEMUA YA... 





I, МА JUGA YA. 
JUHEE KAN TEMANMU 
SEJAK KECIL KAN, 
SUNGCHON... 





JUHEE CUMA 
MEMBANTU KARENA 
KALAU COWOK TINGGAL 
SENDIRI BERANTAKAN, 
YA KAN? 





ТАР! SAMPAI MEMBERIKAN KUNCI 
CADANGAN KE JUHEE? ORANG 
LAIN KAN BISA SALAH PAHAM~ 





„ANAK-ANAK, 
KATAKANLAH 
SESUATU. 

















SAYA DAN 
SUNGCHON..! 


I, IYA, IBU ТАНУ SAJA! 
SEPERTINYA JUHEE 
SANGAT KHAWATIR 

PADAKU. 












DAN LAGI JUHEE 
KERJA SAMBILAN 

DI SEKITAR SINI UNTUK 

PENGALAMAN SOSIAL. 


BE, BEGITU 
ТОН... 











DIA MEMANG 
TEMANMU TAPI DIA JUGA 
BISA DIBILANG PENYELAMAT 
KELUARGA KITA. 


DAN JUHEE, KAMU 
KAN SUDAH BERJANJI UNTUK 
MENIKAH DENGANNVA 
DARI DULU. 











AYAH TAEYONG 
JUGA SANGAT BAIK 
PADA KITA. 





ORANG SEHEBAT 
ITU DI DUNIA INI... 









JADI KALIAN 
NGGAK MUNGKIN 
KAN... 













.NGGAK 
MUNGKIN KAN2 
ANAKKU SUNGCHON 
DAN JUHEE VANG 
BAIK..2 


BA, BAIKLAH... 






...KALAU GITU 
IBU BERANGKAT 
KERJA DULU. 





== | 
0 νυν 





ΣΤΗ͂Σ: 






JUHEE 
NGGAK PERGI? 









AYO KELUAR 
BARENG SEKALIAN 
TANTE KELUAR. 












SEPERTINYA 
INI KENVATAANKU. 


APA AKU 
DAN KAMU BISA 
BAHAGIA... 












ITU PASTI HANYA 
CERITA FANTASI 
SEPERTI INI. 








KAMU HARI 
INI DAPAT GAJI 


NGAJAR LES KAN? 
TRAKTIR DONG~ 









ADA LAGI NIH 
ORANG YANG 
MENGEJAR MIMPI... 











DAN SAMPAI 
KETEMU BESOK~ 





NGGAK 
ADA KONTAK... 

SUDAH KUDUGA 
DIA MARAH YA? 








INI/CHAT 
KEMARIN 









...SEKARANG DIA 
PASTI LAGI KERJA, 
NANTI SAJA AKU 
HUBUNGI DIA. 















ADA APA NIH? 
КАК MOONKI KOK 
JUGA JADI NIMBRUNG2 












NGOMONG APA KAMU? 
HARI GAJIANMU ITU KAN SAMA 
DENGAN HARI SUNGAH MABUK 
MAKANYA AKU JUGA IKUT. 





MEMANG AKU 
SEPERTI ITU YA? 


BELAKANGAN 
HARI GAJIANMU 
ADALAH KEBAHAGIAAN 
KECIL KAKAK~! 


SELAMA_SEBULAN. 
СОМА NUNGGUIN 





OH YA! 
AKU AKHIRNYA..! 














DUA HARI LAGI BAKAL 
KETEMU SAMA COWOK 
KAYA YANG DIKENALKAN 
TAEYONG! 





BUAT 
MAKAN INI? 


HEI~ AKAN 
KUGANTI SERATUS 
KALI LIPAT~ 










GI, GITU YA. DUA 
HARI LAGI KAMU BAKAL 
ADA KENCAN SAMA 
ORANG KAYA... 


өзге mf 








NGOMONG- 
NGOMONG. 











KAKAK PIKIR KAKAK 
BISA BAHAGIA KALAU 
PACARAN DENGAN 
ORANG KAYA? 













HM... BEGITU YA? KALAU 
DIPIKIR SECARA SEDERHANA 
SEPERTI ITU MEMANG AGAK 
SULIT SIH 





ТАР! ТОН KITA 
SAMA-SAMA MANUSIA? 
JADI APA SIH YANG 
NGGAK BISA? 


TERLALU SERING 
NONTON FILM YA~? 









DAN UNTUNGNYA 
KITA PUNYA LIFT 
BERNAMA TAEYONG. 





LAGI-LAGI 
TAEYONG... 









LEPAS DARI 
ITU SEMUA..... 







BUKANKAH WAJAH 
KAKAKMU INI SUDAH DI 
TINGKAT PALING ATAS? 


SOJU? HAHA 






















LIFT BERNAMA 
TAEYONG... 


в 









BENAR... BAGI KAKAK, 
TAEYONG ADALAH ORANG 
YANG BISA MEMBUATNYA NAIK 
KE TINGKAT ATAS. 







KERAS JUGA YA? 
BOLEH PEGANG 


KALAU MABUK 
JADI SOK IMUT 


DIA MEMANG 
TEMANMU TAPI DIA JUGA 
BISA DIBILANG PENYELAMAT 


KELUARGA К) 







DAN BAGI IBU 
DIA ADALAH 
РЕМУЕГАМАТ. 





Y HM? HEHE 


ғ. 





BAGI AYAH PASTI DIA 
ORANG YANG SANGAT 
MEMBANTU. 





SUDAH 
KUDUGA AKU SUDAH 
TERLALU BANYAK 
MENDAPAT BANTUAN. 


TAEYONG BAHKAN... 
MASIH SUKA JUHEE. 





JUHEE JUGA JADI 
MENDENGAR HAL 
YANG NGGAK PERLU 
DIA DENGAR. 


DI SEKITAR SINI, 
JELAS NGGAK SIH LEVELNYA? 
DIA PASTI BELUM [ed 
BERTEMU DENGAN сом 
SEPERTIKU. 2 


KELUARGA JUHEE 
JUGA NGGAK SUKA 
KALAU DIA PACARAN 
DENGANKU. 





BAHKAN AKU 


MENYEMBUNYIKAN fire v 


HUBUNGANKU n 
DENGAN JUHEE... 














SEMUANYA... 
SEMUANYA 
MENUNJUKKAN 
KALAU INI NGGAK 
BENAR. 


NGUUNG 





YANG 
BERTENTANGAN DENGAN 
ITU HANYALAH PERASAAN 
AKU DAN JUHEE... 











MEMANG PALING,TEPAT, KALAU 

















AKU AMBIL 
MOBIL DULU. 


IYA KAK MOONKI, 
MAKASIH SELALU 
MEMBANTU. 


AKU 
MELAKUKANNYA 
KARENA INGIN 





















HMM 
PENGHANGAT 
YANG PAS. 







TAPI SEJAK KAPAN 
KAMU SEBESAR INI? 
PERASAAN BARU BERAPA 
HARI YANG LALU KAMU 
MERENGEK-RENGEK 
PADAKU. 
















FUFU~ 
SEKARANG 
AKU NGGAK 
KALAH~ 











ТАР! KAMU 
ВЕМАК-ВЕМАК BESAR 
DENGAN BAIK ҮА. 






KARENA ITU KAMU 
JANGAN KHAWATIR 
SOAL UANG DULU, 












MANGNYA AYAH 
ITU AYAHNYA TAEYONG? 
ATAU МАМАЕВ ОН? 






SADAR DIRILAH, 
ITU BUKAN KALIMAT 
YANG PANTAS AYAH 


| KATAKAN, 












TADINVA AKU KHAWATIR 
KAMU JADI NGGAK BENAR 
KARENA MENVALAHKAN 
KEMISKINAN KITA. 










MAKANYA AKU SEMAKIN 
INGIN MENIKAH DENGAN 
ORANG KAYA. 





KARENA KALAU PUNYA 
BANYAK UANG, AKU NGGAK 
PERLU KHAWATIR SEPERTI ITU 

DAN BISA JADI ORANG TUA 
YANG LEBIH BAIK. 





- APA 
HUBUNGANNYA 
ITU DENGAN 










KITA BISA TAHU KAN 
KALAU LIHAT AYAH DAN IBU. 
UANG NGGAK MENENTUKAN 
HEBATNYA ORANGTUA. 














ADIKKU BISA 
BICARA SEPERTI ITU, 
KAKAK BANGGA DEH~! 
SINI BIAR KAKAK CIUM! 





KITA INI 
SAUDARA. 










TERUS KENAPA KAMU 
BIKIN СЕКТА KOMIK SEPERTI ITU!? 
SENDOK YANG BISA MENUKAR 
ORANG TUA! 








ТАР! APA KAMU 
NGGAK TERLALU 
KERANJINGAN DENGAN 
CERITA SEPERTI ITU? 





KAMU MEMANG 
PUNYA SEJAK KECIL, 

ТАР! SEKARANG PUN KAMU 
MASIH MENYIMPAN SATU SET 
SENDOK EMAS DI MEJA 
KAN2 


WAKTU KAMU WAMIL, 

AKU SEMPAT MENCARI GUNTING 
KE KAMARMU DAN KUPIKIR ITU 
HADIAH PINDAHAN RUMAHKU JADI 
AKU TARUH DI DAPUR. 





ТАР! AKU 
DIMARAHI IBU JADI 
KUKEMBALIKAN LAGI. 


HIHI 








MASIH KAMU SIMPAN 
SAMPAI SEKARANG? 


О - 8287 
.--: 


nena | 


